
Indahnya Persatuan dan 
Kesatuan Negeriku 



Kamu telah mengetahui 
keragaman suku bangsa dan 
budaya di lndonesia. Bagaimana 
sikapmu atas keragaman itu? 




Ayo Membaca 



Bacalah dalam hati teks berikut! 

Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini 


Negara Republik lndonesia memiliki 
keragaman adat, budaya, dan agama. 

Adat dan budaya setiap daerah unik dan 
berbeda dari daerah lain. Agama yang 
dianut penduduk pun beragam. Dengan 
perbedaan itu, bagaimana kita dapat 
menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk 
menjaga kesatuan bangsa dan supaya 
tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap 
berikut. 

Salah satu sikap yang harus dilakukan 
yaitu adanya toleransi dan saling 
menghormati dalam menjalankan ibadah. 
Bagaimana perwujudannya? 

Salah satu pervvujudannya kita tidak boleh 



Gambar3.1 Keragaman agama di Indonesia 




























































































































































































































































menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang 
beribadah kita tidak boleh mengganggu mereka. 

Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari 
berbagai daerah di lndonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaaan 
daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri'. Namun, kita 
juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. 

Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRl, bagaimana 
sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi 
orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang 
harus selalu kita tanamkan pada diri kita. 

(Sumber: http://kidne 5 ia.com/B 0 leh-Tahu/Serba-Serbi/Supaya-Tetap-Rukun-Hindah-Sikap-Jni-Yuk diunduh 24 September 2016) 


Ayo Berdi'skusi' 



Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks 
"Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap lm'". 

1. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, 
tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuktabel seperti berikut. 


Kata Sulit dari teks "Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap lni" 

No. 

Kata Sulit 

Artinya 











2. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks "Supaya Tetap Rukun, 
Mari Lakukan Sikap Ini". 


( ' 

Pokok pikiran paragraf 1: 




r 



[ ! 

92 

: ] 

L 


J 






















(\ 

Pokok pikiran paragraf 2: 


J 


Pokok pikiran paragraf 3: 


Pokok pikiran paragraf 4: 


3. Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks "Supaya Tetap Rukun, 
Mari Lakukan Sikap lni"? 

( \ 

Kita harus melaksanakan ajakan pada teks "Supaya Tetap Rukun, Mari 

Lakukan Sikap lni" karena: 


















I 


Ayo Bercerit 



Ceritakan hasil diskusi kelompokmu. Bandingkan dengan hasil diskusi 
kelompok lain. Apakah ada perbedaan? 

"Keragaman suku bangsa dan budaya di lndonesia menjadi magnet bagi para 
wisatawan." Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? 
Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku 
bangsa dan budaya di lndonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya "magnet" dengan "daya 
tarik". Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. 


Ayo Mencoba 



Lakukan kegiatan im' di 

dalam kelas. 

1. Sediakan magnet batang 
atau magnet mainan 
(yang biasa ditempelkan 
pada pintu lemari 
pendingin). 

2. Sediakan benda-benda 
kecil, seperti jarum 
pentul, peniti', pensil, 
kerikil, dan daun. 
Letakkan di atas meja. 

3. Dekatkan magnet pada 
benda-benda kecil 
tersebut. 

4. Catatlah hasil 
pengamatan kalian. 



Gambar3.2 Magnet didekatkan pada benda-benda kecil 


5. lngat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. 
Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga 
peniti' tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan 
kembali jarum pentul dan pem'ti ke tempatnya. 


r 


1 

! 

94 

J 

L 


J 





















Berdasarkan kegiatan di depan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan 
berikut bersama teman-teman sekelasmu. 

1. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang 
kamu sediakan? 

2. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? 

3. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? 

Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang 
terbuat dari logam. 



Lakukan kegiatan ini bersama 


teman sebangkumu. 



1. Sediakan dua buah magnet 
batang, misalnya magnet 1 
dan magnet 11. 


2. Tandai ujung dari setiap 
batang magnet, misalnya A 
dan B. 


3. Dekatkan ujung A dari 
magnet 1 dengan ujung A 
magnet 11. Apa yang terjadi? 


4. Dekatkan ujung A dari 
magnet 1 dengan ujung B 
dari magnet 11. Apa yang 
terjadi? 


Gambar3.3 Dua batang magnet didekatkan 


5. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 11. Apa yang terjadi? 

6. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 11. Apa yang terjadi? 

Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut, lalu jelaskan 
kepada Bapak/lbu guru dan teman-temanmu. 
















No. 

Perlakuan 

Hasil 

1 . 

Ujung A magnet 1 didekatkan 
dengan ujung A magnet 11 


2. 

Ujung A magnet 1 didekatkan 
dengan ujung B magnet 11 


3. 

Ujung B magnet 1 didekatkan 
dengan ujung A magnet 11 


4. 

Ujung B magnet 1 didekatkan 
dengan ujung B magnet 11 



Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa 
disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara 
(U) dan kutub selatan (S). 

Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet 
akan tolak menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada 
kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik menarik. 



Gambar 3.4 Dua magnet didekatkan 
pada kutub yang sama 



Gambar 3.5 Dua magnet didekatkan pada 
kutub yang berbeda 


r 


1 

! 

96 

»] 

L 


A 


Buku S iswa SD/Ml Kelas IV 























lnteraksi dua buah magnet (misalnya dengan didekatkan) akan menimbul- 
kan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya 
yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. 

Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. 
Kompas adalah alat penunjukarah utara dan selatan. Pada kompas terpasang 
sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas 
akan selalu menunjukarah utara dan selatan. 



Gambar 3.6 Kompas menggunakan magnet jarum 


Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara 
selatan. Kini, bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? 
Ayo, lakukan kegiatan berikut. 


Ayo Mencoba 



1. Siapkan sebuah uang logam. 

2. Keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang 
lebih luas. 

3. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan lalu lemparkan kuat- 
kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agartidak mengenai teman atau 
bangunan yang dekat dengan kamu. 

4. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil 
dari kegiatanmu. 

5. Ulangi sebanyak lima kali. 


r 


1 

[ 

97 

] 

L 


J 











Gambar 3.7 Percobaan melempar uang logam ke atas 


Ayo Berdi'skusi' 



Diskusikan bersama kelompokmu hasil dari 
kegiatanmu melempar uang logam ke atas. 

1. Apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? 

2. Mengapa hal itu bisa terjadi? 

3. Bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan 
kapas? 

4. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada Bapak/lbu guru 
dan kelompok lain. 


r 



[ ! 

98 

! ] 

L 


J 


Buku 


biswa 


JD ; 










Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bunni. 
Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh 
ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. 

Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke burni? Uang logam 
dan benda apa pun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke 
bumi' karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang 
disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh burm'. Gaya gravitasi ini 
akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu 
tertarik menuju bumi. 

Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke 
atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, 
di'ri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh 
karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan 
benda-benda agartetap berada di bumi. 

Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah 
jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. 



Gambar3.8 Buah jatuh dari pohon karena gaya gravi'tasi 



Subtema 3: lndahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

















• Apa yang kamu pelajari pada hari im'? 




• Apa manfaat dari gaya magnet? 




• Apa manfaat dari gaya gravitasi? 




•m Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 






















Kerja Sama dengan Orang Tua 




Identifikasilah benda-benda di rumahmu yang dapat ditarikoleh magnet. 
Lakukan percobaan bersama orang tuamu. 


( 'N 

Benda-benda di rumahku yang dapat ditarik oleh magnet: 


V_ J 


r 



[■ 

101 

i ] 

L 


J 


















Keragaman budaya 
menghasilkan keragaman 
karya seni. Salah satu 
contoh karya seni berupa. 
seni rupa 



Ayo Mengamati 



Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. 



Sumber: http://senlbudaya.blog5pot.co.id/2013/08/perbedaan-kolase-mozaik- 
dan-montase.html diunduh 23 September 2016 

Gambar3.9 Karya sem' rupa montase 


Gambar3.9 menunjukkan 
karya montase. 

Menurutmu, bagaimana cara 
membuat karya montase? 



















Gambar 3.10 menunjukkan 
karya kolase. 

Menurutmu, bagaimana cara 
membuat karya kolase? 


Sumber: http://senlbudaya.blogspot.co.id/2013/08/perbedaan-kolase-mozaik- 
dan-montase.html diunduh 20 November 2016 

Gambar3.10 Karya seni' rupa kolase 



Sumber: http://kadekcandrablog.blogspot.co.id/2014/03/mozaik-kertas.html 
diunduh 23 September 2016 


Gambar3.11 Karya sem rupa mozaik 


Gambar3.11 menunjukkan 
karya mozaik. 

Menurutmu, bagaimana cara 
membuat karya mozaik? Apa 
perbedaannya dengan karya 
kolase? 



Sumber: Dok. Penulis 

Gambar3.12 Hasil karya seni apli'kasi kain pada tas 


Gambar 3.12 menunjukkan 
hasil karya seni aplikasi. 

Menurutmu, bagaimana 
cara membuat karya seni 
aplikasi? 













Ayo Berdi'skusi 



Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan 
aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Coba 
diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, ceritakan hasil 
diskusimu kepada Bapak/lbu guru dan kelompok lain. 


Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni 
rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan tekrn'k tempel. Bahan- 
bahan yang ditempelkan beragam. 

Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah 
jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, 
atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang 
membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. 

Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan (misalnya 
kertas, kain, kayu). Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. 

Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. 
Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih 
kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau 
keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam 
warna. 

Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan 
tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. 


Cara membuat karya montase: 

1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di lndonesia. 

2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 

3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu 
peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 

4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 

5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. 

6. Jika perlu, lengkapi dengan gambardengan menggunakan pensil, lalu 
warnailah. 










Cara membuat karya kolase: 

1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 

2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-biji'an. 

3. Potong-potong bahan kolase, kecuali biji-bijian. 

4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. 

Cara membuat karya mozalk: 

1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 

2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. 

3. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kea’l-kea’l. 

4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. 

Cara membuat karya aplikasi: 

1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas (kertas berwarna 
atau kertas bekas kalender). 

2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang 
dipilih. 

3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, 
bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar 
rancangan. 

4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. 
Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi 
menggunakan kain. 



Bacalah teks berikut! 

Percantfk Dekorasi Ruang Tamu dengan Sem' Mozai'k 

Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan 
bahan berwarna,seperti keramik,batu,atau kertas. Kepingan-kepingan 
bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer 
interior, Alexey Steshak sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya 
dengan karya mozaik bergambar pohon. 















Sumber: http://lifestyle.liputan6.com/read/2165395/percantik-dekora5i-ruang-tamu-dengan-5eni-mozaik diunduh 23 September2016 

Gambar 3.13 Ruang tamu dengan dekorasi sem' mozai'k 


Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexey Steshak terlebih 
dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. la kemudian 
menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti 
hijau, oranye, dan cokelat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan 
mempesona. 

Sumber: http://lifestyle.liputan6.com/read/2165395/percantik-dekora5i-ruang-tamu-dengan-seni-mozaik diunduh 23 September 2016 


Ayo Berdi'skusi' 



Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks 'Percantik Dekorasi 
Ruang Tamu dengan Seni Mozaik"? Diskusikan dengan teman sebangkumu, 
lalu bacakan hasil diskusimu di depan Bapak/lbu guru dan kelompok lain. 

Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. 
Bahan yang dapat digunakan, misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, 
kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. 
Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus. Sebaliknya, ada pula 
yang bertekstur kasar. 

Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda yaitu kasar dan 
halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung 
peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat 
memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. 













Ayo Mencoba 



1. Siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak- 
banyaknya dari teman-temanmu. 

2. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu, kemudian 
peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. 

3. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan 
memegang benda tersebut. 

4. Catatlah hasil kegiatanmu. 


Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut 
untukdipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasarsemakin 
mudah untuk dipegang. 

Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya 
gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang 
dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan 
benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan 
dengan benda yang dipegang atau gaya gesekantara telapak kaki dengan 
lantai saat kita melangkah. 


Ayo Berdfskusi 



Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. 
Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di depan Bapak/lbu guru dan 
kelompok lain. 

1. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi 
manusia? 


2. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? 










Ayo Renungkan 



• Apa yang kamu pelajari pada hari ini? 


• Apa persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? 


• Apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? 



Kerja Sama dengan Orang Tua 



ldentifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu. 


•i:i Buku Srswa SD/Ml Kelas IV 





















Masyarakat lndonesia 
beragam dalam budaya, suku 
bangsa, bahasa, dan agama. Selain 
itu, ada pula keragaman dalam 
ekonomi. Mari kita pelajari! 


Ayo Membaca 





Bacalah teks berikut! 

Keragaman Ekonomi' df Indonesia (1) 

Aktivitas ekonomi terdiri atas tiga bagian, yaitu: produksi, distribusi, dan 
konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk lndonesia disesuaikan dengan kondisi 
wilayah lndonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah lndonesia meliputi 
wilayah daratan dan perairan. Wilayah lndonesia juga mengandung potensi 
alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara 
optimal bagi kemakmuran penduduk lndonesia. Sebagai generasi penerus 
bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi 
alam secara bijak. 

Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak 
di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis 
aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. 

1. Aktivitas Ekonomi di Bidang Pertanian 

Wilayah lndonesia berada di antara lintang 6°LU - 11°LS. Posisi ini 
menyebabkan wilayah lndonesia beriklim tropis. Wilayah lndonesia 
mendapatkan banyaksinarmatahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi 
ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung 
tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. 

Banyak penduduk lndonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan 
mencermati kondisigeografislndonesia,aktivitas pertaniandibedakan menjadi 
pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah 



















membutuhkan banyakair, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian 
lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. 
Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? 



Gambar3.14 Petam' pad i 


2 . Aktivitas Ekonomi di Bidang Peternakan 

Di lndonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan 
usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, 
dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil 
ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. 

Apa sajakah jern's hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan 
yang dibudidayakan sebagai berikut. 

a. Peternakan unggas, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. 

b. Peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. 

c. Peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. 



Gambar3.15 Peternakan sapi 


Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak 
hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi 







































berbagai' kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, 
sandal, jaket, sarung tangan, dan kok (bola bulutangkis). 

3. Akti'vitas Ekonomi di Bi'dang Perikanan 

Sekitar dua per tiga luas wilayah lndonesia berupa perairan. Fakta inilah 
yang menjadi'kan lndonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya 
wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi 
im' dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. 
Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan 
produksi hasil perikanan di lndonesia belum optimal. 

Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan 
perikanan budi daya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan 
dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin 
untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk 
pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Ki'ni nelayan sudah 
menggunakan mesin penggerak kapal (motor) untuk menggerakkan perahu. 
Bagaimana dengan aktivitas perikanan budi daya? Aktivitas perikanan budi 
daya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budi daya ikan di darat 
dilakukan di kolam, sungai, sawah (mina padi), waduk (bendungan), atau 
danau. Contohnya budi daya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budi daya ikan di 
perairan payau dilakukan di tambakdi pesisir pantai. 



Gambar3.16 Penjualan hasfl perikanan 


4. Aktivitas Ekonomi di Bidang Kehutanan 

Dahulu hamparan hutan hijau lndonesia pernah dijuluki "karpet hijau". 
Julukan ini karena hutan lndonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya 
hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di lndonesia. Kawasan hutan 
lndonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi 
hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan nonkayu 



























(misalnya: kina, karet, damar, dan sagu). Potensi ini menjadikan lndonesia 
sebagai negara pengekspor kayu. Bagi lndonesia, hasil ekspor kayu menjadi 
salah satu sumber pendapatan negara. 



Gambar 3.17 Hutan Indonesia 


Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? 
Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup 
yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain 
melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan (reboisasi) lahan gundul. 
Hijaunya hutan lndonesia dapat menjadi "paru-paru dunia". 

Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi 
lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, 
penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan 
hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat 
hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. 



Tugas 



Dari teks "Keragaman Ekonomi di Indonesia (1)" di atas, tuliskan informasi 
baru yang kamu dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Lakukan tugas 
ini bersama teman sebangkumu, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. 
Kumpulkan tulisanmu kepada Bapak/lbu guru. 

Di antara kamu dan teman-teman sekelasmu mungkin ada yang keluarganya 
memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun, mungkin pula aktivitas ekonomi 
keluarga kalian berbeda-beda. Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk 
tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas 
ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat 
terpenuhi. 























Ayo Membaca 


Arti' Pentfng Memahami' Keragaman dalam Masyarakat 

Indonesia 


Keragaman masyarakat lndonesia hendaknya kita pahami bersama 
sebagai kelebihan bangsa lndonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya 
nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan 
bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai 
alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik lndonesia. 



Gambar3.18 Keragaman di Indonesia 


Kurang memahami keragaman dalam masyarakat lndonesia dapat 
mem'mbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik lndonesia. 
Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam 
masyarakat lndonesia sebagai berikut. 

1. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antarsuku, maupun konflik 
antaragama. 

2. Perpecahan (disintegrasi) bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi 
karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena 
perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. 

3. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta 
merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong 
terjadinya konflik antarkelompok. 


















































4. Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa 
lain. 


5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. 

6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. 

7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa lndonesia 
harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat 
lndonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang 
jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara 
Kesatuan Republik lndonesia (NKRl). Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan 
oleh Mpu Tantular pada abad XIV ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi 
semboyan persatuan bangsa kita sejakdari dahulu, mulai dari Sabang sampai 
Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap 
toleran dalam keragaman. 

Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam 
keragaman, antara lain sebagai berikut. 


1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, 
ras, budaya, maupun golongan. 

2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda 
suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 

3. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, 
budaya, dan golongan. 

Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan 

dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan 

dan kesatuan Negara Kesatuan Republik lndonesia. Beberapa sikap yang 

hendaknya kita hindari seperti berikut. 

1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 

2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 

3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 

4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku 
bangsanya lebih baikdaripada suku bangsa yang lain. 

5. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan 
melanggar norma untuk mencapai tujuan. 

6. Mencari keuntungan diri sendiri (mementingkan diri sendiri) daripada 
untuk kesejahteraan orang lain. 



r 











Tugas 



Tuliskan informasi-mformasi penting dari teks "Arti Penting Memahami 
Keragaman dalam Masyarakat lndonesia". Jika sudah, bacakan hasil tugasmu 
di depan Bapak/lbu guru dan teman-temanmu. 


Informasi penting dari teks "Arti Penting Memahami Keragaman dalam 

Masyarakat Indonesia" 


Ayo Renungkan 



• Apa yang kamu pelajari hari ini? 


r 



V 



a 3: Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku B|Ui 



















• Bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman di lndonesia? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 


Bagaimana sikap toleransi yang telah dilakukan keluargamu atas keragaman 
di lingkungan sekitarmu? 



f \ 

Sikap toleransi yang dilakukan keluargaku: 


V_ J 
















Pada Pembelajaran 3 kita 
telah mengetahui empat macam 
aktivitas ekonomi. Mari kita 
lanjutkan. 




Ayo Membaca 



Keragaman Ekonomf di' lndonesi'a (2) 

Pada Pembelajaran 3, telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah lndonesia 
mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah 
mengetahui empat macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, 
peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain empat jenis tersebut, masih ada 
jenis aktivitas ekonomi berikut. 

1. Aktivitas Ekonomi di Bidang Pertambangan 

Kekayaan alam di lndonesia juga 
terkandung di perut bumi, yaitu 
berupa barang tambang. Di wilayah 
lndonesia terdapat barang tambang 
minyakdan gas (rm'gas) serta barang 
tambang nonmigas. Contoh barang 
tambang nonmigasantara lain emas, 
perak, tembaga, batu bara, bijih besi, 
nikel, aluminium, intan, pasir besi, 
dan bauksit. 

Potensi barang tambang ini 
hendaknya dikelola dengan optimal 
bagi kemakmuran rakyat. Barang 
tambang bersifat tidak dapat 



Sumber: http://www.batangharikab.go. id/bat/foto_profil/ 
pertambangan.jpg diunduh 24 September 2016 

Gambar3.19 Pertambangan batu bara 


























































diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang 
tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain 
itu, perlu di'cari sumberdaya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas 
habis. 


2. Aktivitas Ekonomi di Bidang lndustri 

Amatilah aktivitas industri 
di lingkungan sekitar tempat 
tinggalmu! Apa yang dapat kamu 
simpulkan dari aktivitas tersebut? 
lndustri merupakan usaha 
mengubah bahan mentah menjadi 
barang setengah jadi atau barang 
jadi. Bahan mentah bersumber 
dari sumber daya alam. Adanya 
aktivitas industri dapat meningkatkan 
nilai dan kualitas suatu barang. 

Aktivitas industri dapat dilakukan 
oleh perorangan, kelompok, maupun 
badan usaha. Contoh industri di 
lndonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, 
ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. 

3. Aktivitas Ekonomi di Bidang Perdagangan 

Potensi alam tiap-tiap daerah di 
lndonesia berbeda-beda. Ada yang 
kaya potensi alam. Ada pula yang 
miskin potensi alam. Fenomena ini 
dipengaruhi oleh kondisi geografis 
tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak 
setiapdaerah mampu menghasilkan 
barang yang dibutuhkan masyarakat 
setempat. Untuk mengatasi 
masalah ini berkembang aktivitas 
perdagangan. Aktivitas ini dilakukan 
masyarakat untuk menyalurkan 
barang dan/atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat 
berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. 



Gambar3.21 Perdagangan di pasar tradisional 



Sumber: http://indagkop.kaltimprov.go.id/po-content/po-upload/ 
artikel/sampul/411723garmenl.jpg diunduh 24 September2016 


Gambar3.20 Industrf garmen 


Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan 
perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan/ 
atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan 
perantara untuk menyalurkan barang dan/atau jasa kepada konsumen. 
Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar (grosir), 
agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan 
juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antarnegara 
inilah dikenal dengan sebutan ekspor impor. 





































4. Akti'vitas Ekonomi' di Bi'dang Jasa 


Sebagai negara kepulauan, 
wilayah lndonesia dihubungkan 
selat dan laut. Untuk menjangkau 
antarpulau dibutuhkan sarana 
transportasi. Di lndonesia sarana 
transportasi meliputi transportasi 
darat, udara, dan laut. Tidak hanya 
itu, untuk menjalin komunikasi juga 
diperlukansaranakomunikasi.Kedua 
sarana ini menunjukkan aktivitas 
ekonomi masyarakat di bidang jasa. 

Aktivitas jasa merupakan kegiatan 
layanan kepada masyarakat dalam 
rangka memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, 
jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan 
jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis 
pekerjaan di bidang jasa. 



Sumber: http://beritadaerah.co. id/wp-content/uploads/2015/07/ 
antarafoto-jasa-pencucian-pakaian-200715-sp-l.jpg diunduh 24 
September 2016 

Gambar3.22 Usaha jasa pencudan pakaian 



Tugas 




Tuliskan informasi-informasi penting dari teks "Keragaman Ekonomi di 
lndonesia (2)". Bacakan hasilnya di depan Bapak/lbu guru dan teman- 
temanmu. 


f 

lnformasi penting dari teks "Keragaman Ekonomi di Indonesia (2)" 



Subtema 3: Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 


















Ayo Berdiskusi' 




Bersama teman-teman sekelasmu, identifikasilah aktivitas ekonomi yang 
dilakukan setiap keluarga dari seluruh siswa di kelasmu. Sajikan hasilnya 
dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. 


Dalam melakukan kegiatan tersebut, ingatlah selalu untuk bersikap toleransi 
atas perbedaan di antara teman-teman sekelasmu. Janganlah mengejek 
teman atas aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarganya. Sebaliknya, 
jangan pula sombong atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam 
keluargamu. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. 


No. 

Jenis Aktivitas Ekonomi dalam Keluarga 

Banyaknya 

1 . 

Pertanian 


2. 

Perdagangan 


3. 

Jasa 













Setiap daerah dalam 
wilayah lndonesia mempunyai 
adat istiadat dan budaya daerah yang 
khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita 
hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi 
terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap 
toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan 
kehidupan yang damai. Bagaimanakah 
bentuk tindakan toleransi terhadap 

keragaman? 




Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 
































Si'kap Toleransf terhadap Keragaman 

Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare yang artinya dengan sabar 
membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang 
menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap 
toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati 
lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut 
bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan 
gender. 

1. Toleransi dalam Keragaman Agama 

Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik lndonesia Tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat (2) yang berbunyi 
"Negaramenjamin kemerdekaantiap-tiappendudukuntukmemelukagamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu". Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga 
negara lndonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antarumat 
beragama. Sikap toleransi antarumat beragama dapat diwujudkan dalam 
bentuk tindakan seperti berikut. 

a. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. 

b. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 

c. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 

d. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. 

e. Hormat menghormati dan saling bekerja sama antarumat beragama. 

f. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. 

g. Menjaga kerukunan antarumat beragama, intern umat beragama, dan 
antara umat beragama dengan pemermtah. 

2. Toleransi dalam Keragaman Suku dan Ras 

Masyarakat lndonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku 
bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. 
Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku 
bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman 
ras. 


Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan 
mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Alasannya, masyarakat 
lndonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan 
satu bangsa, yaitu bangsa lndonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antarsuku 
dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga 
dapat memperkukuh NKRl. 


Subtema 3: Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 















Si'kap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam 
bentuk sikap dan peri'laku baik kepada siapa pun tanpa membedakan suku 
dan ras mana pun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati 
harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat 
persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan 
sehari-hari kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. 



Gambar3.23 Rukun bersama teman meski' berbeda suku bangsa 


Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam 
bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapa pun tanpa membedakan suku 
dan ras mana pun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati 
harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat 
persaudaraan dan menjunjung m'lai-m'lai kemanusiaan. Dalam pergaulan 
sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. 

3. Toleransi dalam Keragaman Sosial Budaya 

Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah di’huni oleh 
masyarakat lndonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri- 
sendiri. Oleh karena itu, di lndonesia terdapat keragaman sosial budaya. 
Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa lndonesia yang tidak 
ternilai harganya dan divvariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. 
Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, 
melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk vvarisan sosial dan 
budaya lndonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap 
toleran derm' mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk 
tindakan seperti berikut. 


















a. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. 



Gambar 3.24 Menari tarian daerah sebagai wujud sikap bangga 


b. Menyaring budaya asing yang masuk lndonesia. 

c. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa 
lndonesia. 

d. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat 
istiadatnya. 

e. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. 

f. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan 
kesenangannya. 

g. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti 
seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. 

4. Toleransi dalam Keragaman Genderdan Mengembangkan Kesetaraan 
Gender 

Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan 
perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender yaitu 
kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran 
antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan 
perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional 
dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan 
dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak 
laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga 
kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki 
kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. 

Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa lndonesia, 
apabila masyarakat lndonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat 
dikembangkan dalam menghormati keragaman genderadalah sebagai berikut. 










a. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam 
berteman. 

b. Memberikan hakyang sama antara laki-laki dan perempuan. 

c. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. 



Gambar3.25 Anak laki-laki' dan perempuan bermain bersama 



Tugas 



Kamu telah membaca bacaan "Sikap Toleransi terhadap Keragaman". Tuliskan 
informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Tuliskan dalam 
bentuk berikut. 


Informasi dari Bacaan "Sikap Toleransi terhadap Keragaman" 


Bacakan hasil kegiatanmu di depan Bapak/lbu guru dan kelompok lain. 
















Ayo Berdiskusi' 




Diskusi'kan dengan teman-teman sekelasmu, pelaksanaan sikap toleransi 
yang dapat kalian lakukan di sekolah. Jadikan hasil diskusi ini sebagai 
kesepakatan bersama untuksegera kalian lakukan. 


Ayo Renungkan 



• Apa yang kamu pelajari hari ini? 


• Apa yang kamu pahami tentang pentingnya toleransi? 











Kerja Sama dengan Orang Tua 




Sikap toleransi' dalam hal apakah yang kamu temui di lingkungan tempat 
tinggalmu? 


Sikap toleransi yang saya ternui di li'ngkungan tempat tinggal: 

















Kamu telah mengetahui 
karya seni rupa yang dibuat 
dengan teknik tempel. Ayo, 
cobalah membuat karya 
serupa. 



Ayo Mencoba 



Buatlah satu karya montase atau kolase. 

1. Untuk montase, gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau 
koran bekas. Tempelkan membentuk komposisi gambar baru yang kamu 
inginkan. Jika perlu tambahkan gambar lain, lalu warnai'lah. 

2. Untuk karya kolase, gunakan bahan-bahan yang mudah kamu peroleh. 
Kamu dapat menggunakan biji-bijian, daun-daun kering, kapas, atau 
kulit buah salak. Pertama, buatlah sketsa gambar pada kertas putih. 
Selanjutnya, tempelkan bahan-bahan yang sudah kamu siapkan. 
Perhatikan komposisi warna supaya terli'hat menarik. 

Cara membuat karya montase: 

1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di lndonesia. 

2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 

3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu 
peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 

4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 

5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. 

6. Jika perlu, lengkapi dengan gambardengan menggunakan pensil, lalu 
wamailah. 



Subtema 3: lndahnva Persatua 


r 


1 

[ ■ 

127 

r 

L 


J 
































Cara membuat karya kolase: 


1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 

2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. 

3. Potong-potong bahan kolase, kecuali biji-bijian. 

4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. 



Ayo Membaca 



Bacalah teks berikut! 

Melaksanakan Si'kap Toleransf 


Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam 
masyarakat lndonesia, baik keragaman agama, suku dan ras, sosial budaya, 
maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa lndonesia sangat 
penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republiklndonesia. Selain 
itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. 


1. Membentuk persatuan bangsa. 

2. Menciptakan kerukunan antarwarga masyarakat. 

3. Memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan 
negara lndonesia. 

4. Memperkukuh Negara Kesatuan Republik lndonesia. 

Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan 
sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa 
dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai 
lingkungan kehidupan sehari-hari. 


1. Lingkungan Keluarga 


Contoh sikap toleransi dalam 

lingkungan keluarga seperti 

berikut. 

a. Membantu pekerjaan orang 
tua di rumah. 

b. Membantu adik saat 
kesulitan dalam belajar. 

c. Menghargai perbedaan 
antaranggota keluarga. 

d. Menjaga ketenangan saat 
jam tidur siang. 

e. Mendengarkan dan men- 
jalankan nasihat orang tua. 





Jf 

i 

\ 


L 




Buku Srswa SD/Ml Kelas IV 






















2. Lmgkungan Sekolah 

Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah seperti berikut. 

a. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar 
mengajar. 

b. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman. 

c. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. 

d. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. 

e. Mematuhi tata tertib sekolah. 


3. Lingkungan Masyarakat 


Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat seperti berikut. 

a. Ramah kepada tetangga. 

b. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. 

c. Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. 


Ayo Berdi'skusi 



Bersama teman sekelompokmu, tuliskan informasi dari teks "Melaksanakan 
Sikap Toleransi" 


Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. 


f 

Arti Penting Melaksanakan Sikap 
Toleransi: 


Pelaksanaan toleransi di 
keluarga: 







Melaksanakan Sikap Toleransi 





f 

Pelaksanaan toleransi di sekolah: 



Pelaksanaan toleransi di 
masyarakat: 





J V 



Subtema 3: lndahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

























Ayo Renungkan 



Apa yang kamu pelajari hari ini? 


• Apa arti penting melaksanakan sikap toleransi? 


• Bagaimana pelaksanaan sikap toleransi yang telah kamu lakukan? 



Kerja Sama dengan Orang Tua 



Bersama orang tuamu, identifikasilah pelaksanaan sikap toleransi di desamu. 


Pelaksanaan sikap toleransi di desaku: 















Keragaman 

masyarakat di lndonesia 
seperti karya kolase atau mozaik. 
Meskipun berbeda warna dan bentuk 
tetapi seluruhnya menjadi 
karya yang indah- 



Ayo Mencoba 



Buatlah satu karya mozaikatau aplikasi. 

1. Untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni. 
Gunting kecil-kecil kertas warna-warni. Selanjutnya buatlah sketsa 
gambar, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. 
Perhatikan komposisi warna supaya menarik. 

2. Untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai 
contoh kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna 
sesuai warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar 
pada kertas warna, lalu guntinglah. Tempelkan guntingan bentuk- 
bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai 
keinginanmu. 

Cara membuat karya mozaik: 

1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 

2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. 

3. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. 

4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. 











Cara membuat karya aplikasi: 

1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas (kertas berwarna 
atau kertas bekas kalender). 

2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang 
dipilih- 

3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, 
bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar 
rancangan. 


4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. 
Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi 
menggunakan kain. 


Ayo Membaca 



Bacalah teks berikut! 

Ki' Hajar Dewantara, Bapak Pendi'dikan Indonesia 

Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan lndonesia. 
Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar 
itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan 
umum di lndonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan 
sebagai Hari Pendidikan Nasional. 


Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 
2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Namun, pada 
usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi 
menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas, karena beliau ingin dekat 
dengan rakyat. 



Gambar 3.27 Ki Hajar Dewantara 


















Beli'au lulus dari ELS (Sekolah Dasar Belanda), lalu melanjutkan ke STOVIA 
(Sekolah Dokter Bumiputera) namun tidakselesai. Ki HajarDewantara menjadi 
wartawan di banyaksurat kabar, yaitu Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda,Tjahaja 
Timoer, De Express, Poesara, Sedyotomo, dan Midden Jaya. Tulisan-tulisan 
beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang lndonesia. 

Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi 
Boedi Oetomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan 
berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912 beliau bersama Douwes Dekkerdan 
Cipto Mangunkoesomo mendirikan lndische Partij. Indische Partij merupakan 
partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan lndonesia. 

Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun 
bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis. Akibatnya beliau dibuang ke 
negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. 

Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932 Ki Hajar Dewantara kembali ke 
lndonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah 
inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat lndonesia merdeka dan menjadi 
republik, Ki HajarDewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, 
dan Kebudayaan lndonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 
1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa lndonesia. 

(Sumber: http://kidnesia.com/Embed/Boleh-Tahu/llmu-Pengetahuan-Umum/Ki-Hajar-Dewantara-Bapak-Pendidikan-lndonesia diunduh 24 September 
2016) 



Tugas 



Bacalah teks "Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan lndonesia". 

1. Tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. 

2. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks "Ki Hajar Dewantara, 
Bapak Pendidikan lndonesia". 

3. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. 

4. Buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. 

Serahkan hasil tulisanmu kepada Bapak/lbu guru. 











Ayo Renungkan 



Apa yang telah kamu pelajari? 


Sikap apa yang dapat kamu tiru dari Ki Hajar Devvantara? 




Kerja Sama dengan Orang Tua 



Buatlah karya montase/kolase/mozaik/aplikasi bersama orang tuamu. 
Buatlah sebaik-baiknya, lalu pajanglah di dinding rumahmu. 























